Eksplorasi Faktor-Faktor Korelasi 
Antara Classical Test Theory dan 
Item Response Theory 
Pa 1 ia 


Technical Report UPAP No. 2/1/2019 


Abdurrahman Nadhif Al Fajri 
Wahyu Widhiarso 


Unit Pengembangan Alat Psikodiagnostika 
Fakultas Psikologi UGM 
2019 


Eksplorasi Faktor-Faktor Korelasi Penyekoran Teori Tes 
Klasik dan Teori Respons Butir 


Abdurrahman Nadhif Al Fajri, Wahyu Widhiarso’ 
12 Universitas Gadjah Mada 
e-mail: 'abdurrahman.nadhif.a@mail.ugm.ac.id, *wahyu psy@ugm.ac.id 


Abstract. The main purpose of assessing abilities in the educational environment is to make various 
decisions based on the results of the exam. A scoring method must have the ability to produce high 
precision scores. To achieve this, test administrators usually use one of two popular scoring methods: 
Classical Test Theory and Item Response Theory. These Theories have their own advantages and 
disadvantages. IRT have high scoring precision, but the scoring process is difficult. On the other hand, 
CTT scoring comes with easy scoring processes but lacks precision. This study explores the factors that 
can lead to different scoring results through the CTT and IRT approaches while examining how far the 
scores produced by the two methods are related. The factors involved in this study were variations in 
item parameters, number of samples, number of items, and distribution of participants' abilities. Analysis 
of 216 factor combinations using one-way ANOVA found that there were significant differences in the 
correlation between combinations of factors. Meanwhile, the highest correlation between the two types of 
scores was found in conditions with irradiated item parameters, 1000 participants, 60 items, and normally 
distributed participants’ abilities. Further research is needed to explore other factors beyond this research. 


Keywords: (Ability estimation, classical test theory, item response theory) 


Abstrak. Tujuan utama penilaian kemampuan di lingkungan pendidikan adalah untuk membuat 
berbagai keputusan berdasarkan hasil ujian. Sebuah metode penyekoran harus memiliki kemampuan 
menghasilkan skor dengan presisi tinggi. Untuk melakukan hal tersebut penyelenggara tes biasanya 
menggunakan salah satu dari dua metode penyekoran populer; Classical Test Theory dan Item Response 
Theory. Keunggulan dan kelemahan dua teori tersebut telah lama diteliti dan dibuktikan. Kelebihan IRT 
adalah presisi penyekoran yang tinggi, namun proses penyekoran sulit dilakukan. Keunggulan penyekoran 
CTT adalah proses penyekoran yang relatif mudah dilakukan namun memiliki akurasi yang kurang. 
Penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan hasil penyekoran yang berbeda 
melalui pendekatan CTT dan IRT. Tujuan selanjutnya adalah menguji seberapa jauh skor yang dihasilkan 
kedua metode tersebut memiliki keterkaitan. Faktor-faktor yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah 
variasi parameter butir, jumlah sampel, jumlah butir, dan distribusi kemampuan peserta. Analisis 
terhadap 216 kombinasi faktor dengan menggunakan ANOVA satu jalur menemukan bahwa terdapat 
perbedaan rerata korelasi yang signifikan antara kombinasi faktor. Di sisi lain, korelasi tertinggi antar 
kedua jenis skor ditemukan pada kondisi parameter soal yang tidak bervariasi, jumlah peserta sebesar 
1.000, jumlah soal sebanyak 60, dan distribusi kemampuan peserta yang normal. Penelitian lebih lanjut 
diperlukan untuk mengeksplorasi faktor lain di luar penelitian ini. 


Kata kunci: (Penyekoran kemampuan, Teori Respons Butir ,Teori Tes Klasik.) 


Penyekoran kemampuan siswa sangat penting dalam pendidikan. Skor, menurut 
Thissen & Wainer (2001) didefinisikan sebagai ringkasan keterangan yang terkandung 


dalam respons peserta ujian terhadap butir-butir soal tes yang terkait dengan konstruk 
yang diukur. Tujuan utama penyekoran kemampuan di lingkungan pendidikan adalah 
untuk membuat berbagai keputusan berdasarkan skor yang didapatkan dari tes yang 
dikerjakan (Zaman & Ali, 2008). 

Skor memegang peranan penting dalam penyelenggaraan sehingga skor yang 
dihasilkan oleh sebuah tes harus memenuhi kaidah-kaidah yang ditetapkan secara 
ilmiah. Karena adanya konsekuensi sosial dari skor yang dihasilkan oleh tes, Azwar 
(2010) menyatakan perlunya sebuah tes untuk memiliki validitas dan keadilan 
(fairness) yang tinggi. Beatty, Greenwood, & Linn, (1999) menyatakan bahwa peran 
tes terstandar dalam proses penyortiran peserta telah lama menjadi wacana diskusi 
terutama perihal keadilannya. Selain banyak menjadi sumber konflik perihal 
keputusan penerimaan baik di tataran pendidikan maupun bisnis, tes juga telah dipuji 
karena mampu memberikan tolok ukur umum untuk membandingkan siswa dari 
berbagai latar belakang. Untuk menyekor kemampuan seperti kemampuan kognitif 
siswa, keterampilan akademik, dan perkembangan intelektual, banyak pendekatan dan 
teori telah dikembangkan untuk mendapatkan skor ujian yang valid dan adil. Dua dari 
teori statistik populer tersebut yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Teori 
Tes Klasik / Classical Test Theory (CTT) dan Teori Respons Butir / Item Respons 
Theory (IRT). 

CTT telah digunakan selama beberapa dekade dalam bidang tes dan 
penyekoran. Menurut Hambleton & Jones, (1993) teori tes klasik adalah teori tentang 
skor tes yang memperkenalkan tiga konsep (1) skor tes atau observable Score, (2) skor 
murni atau true score, dan (3) skor galat atau error score. Observable Score adalah 
skor yang didapatkan dari pola jawaban peserta yang mengerjakan ujian. True Score 
adalah kemampuan peserta ujian yang tertangkap jika andaikan tidak ada kesalahan 
pengukuran dalam sebuah tes. Error score adalah selisih antara true score seorang 
peserta ujian dengan Observable score seorang peserta ujian. Error score dapat 
berbentuk positif atau negatif (Steyer, 2015). 

Proses Estimasi Skor 

Dalam kerangka kerja CTT, skor murni dari seorang peserta ujian adalah skor 
yang tidak mungkin diketahui harga sebenarnya / unobservable (Bichi, 2016), maka, 
dalam melakukan penyekoran kemampuan, CTT menggunakan Observable Score 
sebagai informasi utama. terdapat berbagai cara untuk mengestimasi observable score, 
yaitu dengan cara menjumlahkan bobot pada tiap butir soal (summed score), 
menjumlahkan bobot, lalu membaginya dengan jumlah butir soal (mean score), 
ataupun melihat jarak bobot soal dan rerata dengan deviasi standar tertentu (standard 
score) (Linn & Miller, 2005). Dalam penelitian ini, penyekoran yang digunakan adalah 
summed score yang selanjutnya dituliskan sebagai skor CTT. 

Hambleton & Jones, (1993) menjelaskan IRT sebagai sebuah teori statistik 
umum tentang butir soal yang diujikan dan performa sorang peserta ujian yang 
berkaitan dengan kemampuan tertentu yang diukur dalam ujian. Premis dasar IRT 


adalah bahwa probabilitas seorang peserta ujian untuk menjawab butir dengan benar 
adalah fungsi dari seperangkat faktor yang disebut traits, latent traits, atau 
kemampuan, dilambangkan dengan huruf Yunani theta (9) (Baker, 2008). Fungsi ini 
disebut sebagai fungsi respons butir atau item response function (IRF). IRF yang 
umumnya digambarkan, memiliki rentang 6 berkisar antara -3 hingga 3, dengan 0,0 


melambangkan kemampuan rata-rata. 


1.000 
0800 
0.600 
0.400 
0.200 


Gambar 1. Contoh 
IRF jika jawaban 
benar 


Pada Gambar 1 dapat dilihat hubungan antara 6 dan peluang benar P(X). Ketika 
tingkat kemampuan @ meningkat dari kiri ke kanan, peluang peserta ujian untuk 
menjawab butir soal dengan benar P (X) meningkat. 


1.000 


cre 6 8. 8 aa na a 


Gambar 2. Contoh IRF jika jawaban salah 


Pada Gambar 2 dapat dilihat hubungan sebaliknya antara © dan peluang benar 
P(X) jika jawaban yang diberikan peserta ujian salah. Ketika tingkat kemampuan @ 
menurun dari kiri ke kanan, peluang peserta ujian untuk menjawab butir soal dengan 


benar P (X) menurun. 


Proses Estimasi Skor 

Berikut akan dijelaskan mengenai mekanisme penyekoran dengan menggunakan 
IRT. Menurut Thompson (2009) terdapat berbagai metode dalam melakukan estimasi 
theta dalam kerangka kerja IRT. 3 Metode yang populer adalah Maximum likelihood 
(ML), Bayesian Maximum a Posteriori (MAP), dan Bayesian Expectation a Posteriori 
(EAP). Metode-metode ini menggunakan sebuah fungsi tunggal yang disebut sebagai 
likelihood function (LF). LF didapatkan dengan cara melakukan perkalian terhadap 
IRF seluruh item. Merujuk pada Gambar 1 dan Gambar 2, Jika seorang peserta yang 
menjawab 1 soal benar dan 1 soal salah pada lokasi item 0,0, maka ketika IRF kedua 
item tersebut dikalikan akan menghasilkian likelihood function dengan titik maksimum 
berada pada titik 0,0 sehingga estimasi theta peserta ujian terbebut adalah 0,0. Tak 
hanya itu, LF uga digunakan untuk melakukan estimasi Standard Error of 
Measurement (SEM) dimana jika nilai SEM makin tinggi, menunjukkan bahwa kurva 
LF lebih tersebar sehingga dapat dikatakan estimasi theta kurang akurat. 

Sesuai dengan rekomendasi Thompson (2009) Penelitian ini akan menggunakan 
estimasi theta dengan metode Expected a Posteriori dikarenakan estimasi theta 
menggunakan ML akan bermasalah menghadapi pola jawaban benar semua atau salah 
semua (Nonmized response vector). Sedangkan, penggunaan Maximum, a Posteriori 
akan bermasalah dengan LF yang tidak simetris, dan isu-isu operasi hitung iteratif. 
Pada umumnya, terdapat 3 Model IRT yang sering digunakan (Baker, 2008). Model 
IRT 1 parameter (1PL), model IRT dua parameter (2PL), dan model IRT tiga 
parameter (3PL). Dijabarkan dalam Tabel 1. 


Tabel 1. Model Logistik IRT 











Parameter logistik Rumus 

Satu Parameter (1PL) Pr(Y; = 1) = F(Gi bh 

Dua Parameter (2PL) Pr(Yy= 1) = F(a; 8i — bi) 

Tiga Parameter (3PL) Pr(Y; = 1) = œ + (1- G) F(a; 0i — bj) 





Model 1PL mengasumsikan bahwa setiap butir soal pada ujian dipengaruhi oleh 
sebuah parameter kesulitan soal, dilambangkan dengan bj. Butir soal yang lebih sulit 
akan memiliki nilai bj lebih tinggi daripada butir soal yang mudah. Model 2PL 
menggunakan parameter kesulitan (bj) dan parameter diskriminasi (aj) untuk 
mengkarakterisasi suatu butir soal. Parameter diskriminasi menunjukkan seberapa 
baik butir soal membedakan antara siswa berkemampuan rendah dan tinggi. Semakin 
besar kemampuan suatu butir soal untuk melakukannya, semakin besar pula nilai 
parameter diskriminasinya. Terakhir, model 3PL menambahkan parameter tebakan 


semu / guessing parameter (4) ke dalam model. Guessing parameter adalah peluang 
peserta ujian mendapatkan jawaban yang benar untuk suatu soal secara kebetulan. 
Variabel Yi; merupakan Jawaban dari peserta ujian i ke item j, di mana Yi; = 1 ketika 
peserta ujian i memberikan jawaban yang benar terhadap item j, dan Yj = 0 adalah 
ketika jawaban yang diberikan salah. Fungsi F pada Tabel 1 disebut sebagai logistic 
link function sehingga model-model ini sering disebut sebagai 1/2/3 parameter logistics 
(Baur & Lukes, 2009). Penelitian ini menggunakan model 3PL dengan 3 parameter 
logistik untuk melakukan estimasi theta. Skor theta selanjutnya akan dituliskan 
sebagai skor IRT. 


D. Pokok Pikiran : Evaluasi dan Komparasi dua metode 

Kedua metode penyekoran ini telah banyak didiskusikan dalam berbagai literatur di 
bidang pengukuran psikologi dan pendidikan tentang kesesuaian dan efektivitas 
mereka dalam proses penilaian kemampuan. Xu & Stone (2012) Meneliti tentang 
koefisien validitas IRT dan Skor total (Summed Score) dalam CTT menggunakan 
beberapa faktor, yaitu: Jumlah butir soal, jumlah peserta ujian, variasi parameter a, 
dan juga koefisien korelasi antara theta dan summed score. Hasilnya menunjukkan 
bahwa CTT dan IRT memiliki kemiripan dalam melakukan evaluasi skor ujian dan 
pengukuran hasil. 

Beberapa peneliti menganggap bahwa IRT adalah mekanisme penyekoran yang 
superior dibandingkan CTT (Prieler, 2007: Rusch, Benjamin, Mair, & Treiblmaier, 
2017) Salah satu diantara kelemahan CTT dibandingkan dengan IRT adalah dalam 
kemampuan membedakan dan mengurutkan peserta. Zaman & Ali (2008) melakukan 
uji korelasi terhadap peringkat peserta ujian yang menggunakan IRT dan CTT. 
Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara peringkat peserta 
ujian yang dinilai dengan menggunakan IRT dan juga CTT. Namun, penelitian 
tersebut masih mencatat kekurangan CTT dalam melakukan diskriminasi peserta 
meskipun peringkat ujian hanya berbeda satu atau dua posisi dengan IRT. Perbedaan 
peringkat ini dapat berpengaruh kuat dalam pengambilan keputusan yang memiliki 
rasio kelulusan kecil seperti seleksi beasiswa ataupun seleksi admisi perguruan tinggi. 
Menurut penelitian ini, hal ini disebabkan karena dalam CTT, Seorang siswa yang 
menjawab pertanyaan sulit akan mendapatkan nilai yang sama dengan ketika 
menjawab pertanyaan mudah. Pola seperti ini tidak terjadi dalam Item Response 
Theory (IRT). Terlebih lagi, dalam CTT, dua siswa dengan skor mentah yang sama 
akan mendapatkan peringkat yang sama. Sedangkan jika menggunakan penyekoran 
IRT, mereka akan memiliki peringkat yang berbeda. Kasus-kasus di atas dapat 
mempersulit para penyelenggara ujian untuk mengambil keputusan berdasarkan skor 
hasil ujian yang menggunakan CTT. 


Meskipun memiliki banyak kekurangan dibandingkan dengan IRT, metode 
penyekoran menggunakan CTT memiliki keunggulan tersendiri yaitu kemudahan 
penerapannya di lapangan sehingga CTT masih menjadi metode penyekoran yang 


dominan hingga kini.(Reise & Ainsworth, 2018). Meskipun perbedaan teoritis dan 
empiris dari CTT dan IRT telah banyak dikaji (Bichi, Embong, & Mamat, 2015; 
Petrillo dkk., 2015), belum banyak penelitian yang mengkaji tentang kondisi dimana 
penyekoran CTT dengan segala kemudahan aplikasinya, dapat memiliki akurasi yang 
setara dengan IRT. 


E. Pokok Pikiran : Aplikasi praktis 

Salah satu contoh tes yang telah menggunakan metode penyekoran CTT dan IRT 
adalah SBMPTN. Sejak tahun 2018 SBMPTN telah mengubah metode pengukurannya 
dari yang sebelumnya pembobotan nilai secara klasik menjadi IRT (SBMPTN, 2018). 
Penyekoran yang dilakukan sebelum tahun 2018 adalah dengan memberikan skor 4 
pada jawaban benar, pemberian skor -1 pada jawaban yang salah, dan skor 0 bagi 
butir yang tidak dijawab oleh peserta ujian. Skor yang didapatkan oleh peserta pada 
tiap butir, lalu dijumlahkan (Summed Score). Mekanisme penyekoran untuk SBMPTN 
tahun 2018 adalah dengan memberikan skor 1 pada jawaban benar, dan skor 0 pada 
jawaban salah atau tidak dijawab. Pola jawaban peserta lalu di analisis menggunakan 
IRT. Penggunaan dua prosedur penyekoran yang berbeda ini menjadi pertanyaan bagi 
publik, sejauh mana hasil penerapan kedua metode menghasilkan kesamaan dan 
perbedaan mengenai skor yang dihasilkan. 


E. Faktor-faktor Estimasi 

Faktor parameter a, b, dan c sering dimanipulasi dalam berbagai penelitian karena 
secara teoritis berdampak langsung pada estimasi theta (Baker, 2008; Giiler & Uyanik, 
2014: Mamat, 2015). Secara sederhana, parameter butir soal adalah faktor yang 
memberikan “bobot” pada sebuah butir soal terhadap orang tertentu. Panjang soal 
dan jumlah peserta ujian juga telah banyak diteliti memiliki pengaruh pada estimasi 
theta dan parameter butir soal (Akour & Al-omari, 2013: Baur & Lukes, 2009). 
Selanjutnya penelitian ini melibatkan faktor yang belum pernah diteliti sebelumnya 
yaitu distribusi kemampuan peserta yang mensimulasi kondisi persaingan di SBMPTN 
berdasarkan tingkat kemampuan peserta. Oleh karena itu, faktor-faktor di atas sangat 
menarik untuk diteliti. 


F. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini ingin mengeksplorasi efek dari berbagai kondisi yang dapat 
mempengaruhi estimasi kemampuan peserta ujian seperti variasi parameter 
diskriminasi soal, tingkat kesulitan soal, parameter tebakan semu, panjang soal, dan 
jumlah peserta ujian, dan distribusi kemampuan peserta ujian. Tujuan selanjutnya 
dari penelitian ini adalah untuk menguji seberapa jauh hasil penyekoran CTT memiliki 
keterkaitan dengan hasil penyekoran IRT. Penelitian ini memiliki relevansi dengan 
perkembangan penyekoran di Indonesia khususnya penerapan penggunaan skor IRT 
dan CTT. Penelitian ini juga memiliki keunikan tersendiri karena menggunakan faktor 
distribusi kemampuan peserta yang belum pernah diteliti sebelumnya. 


Metode 


A. Desain Penelitian 

Penelitian ini akan menggunakan simulasi Monte Carlo. Baik peneliti dan praktisi 
sering menggunakan studi simulasi Monte Carlo untuk menyelidiki berbagai 
pertanyaan penelitian dalam konteks IRT (Feinberg & Rubright, 2016). Bulut (2017) 
melakukan simulasi Monte Carlo menggunakan perangkat lunak pemrograman R 
dalam melakukan analisis terhadap parameter butir soal, parameter peserta ujian, dan 
unidimensionalitas. Hasilnya menunjukkan bahwa simulasi Monte Carlo dapat 
dijadikan pilihan yang lebih baik daripada menggunakan data lapangan karena peneliti 
dapat langsung memanipulasi faktor-faktor yang diinginkan. 

Penelitian ini menggunakan simulasi monte carlo daripada mengumpulkan data 
empiris karena beberapa sebab. Pertama, untuk mengumpulkan data empiris sambil 
memanipulasi beberapa kondisi (misalnya, ukuran sampel, panjang tes, dan 
karakteristik tes) sangat tidak praktis dan mahal. Kedua, tidak mungkin untuk 
meneliti dampak nyata dari variabel penelitian tanpa mengetahui karakteristik 
sebenarnya dari item dan peserta ujian (misalnya parameter item, distribusi 
kemampuan peserta ujian). Ketiga, data empiris sering kali tidak lengkap, yang dapat 
mempengaruhi hasil penelitian, terutama ketika jumlah data yang hilang dan pola 
hilangnya data tidak acak Selanjutnya, ketika melakukan studi psikometri, tidak 
mungkin untuk menghilangkan efek dari variabel perancu potensial yang terkait 
dengan peserta ujian (misalnya, Jenis kelamin, sikap, dan motivasi) dan butir soal 
(misalnya, Konten, kompleksitas linguistik, dan kompleksitas kognitif) (Feinberg & 
Rubright, 2016: Robitzsch & Rupp, 2009). 

Data dengan simulasi monte carlo pada penelitian ini didapatkan dengan langkah- 
langkah berikut: Pertama, Peneliti menentukan seperangkat faktor simulasi. Faktor- 
faktor simulasi dalam penelitian ini terdiri atas parameter diskriminasi soal (a), tingkat 
kesulitan soal (b), parameter tebakan semu (c), jumlah peserta ujian (n) dan jumlah 
soal (k) serta distribusi skor total (5). Pada faktor a, terdapat dua kombinasi nilai 
yaitu parameter a dengan variasi tinggi antara 0,3 dan 2,0 pada kelompok 1, dan 
rendah dengan rentang nilai antara 0,9 hingga 1,1 pada kelompok 2. Pada faktor b 
terdapat dua kombinasi nilai, yaitu: bervariasi tinggi dengan mean 0 dan deviasi 
standar sebesar 1,0 pada kelompok 1, dan bervariasi rendah dengan mean 0 dan 
deviasi standar sebesar 0,1 pada kelompok 2. Pada faktor c juga terdapat dua 
kombinasi nilai, yaitu: bervariasi tinggi dengan rentang nilai antara 0,2 hingga 0,4 
pada kelompok 1, dan bervariasi rendah dengan mean 0,2 dan deviasi standar sebesar 
0,02 pada kelompok 2. Faktor n memiliki 3 kombinasi nilai yaitu 15, 30, dan 60. 
Jumlah butir soal sebanyak 15 soal dipilih karena merepresentasikan satu sub tes pada 
SBMPTN tahun 2018, dan 60 soal merepresentasikan 1 bagian ujian dalam SBMPTN, 


sedangkan 30 soal merepresentasikan 2 sub tes dalam SBMPTN. Faktor k memiliki 3 
kombinasi nilai yaitu 1000, 500, dan 100. Sedangkan, faktor distribusi kemampuan 
peserta memiliki 3 kombinasi yaitu terdistribusi normal, terdistribusi tinggi, dan 
terdistribusi rendah distribusi ini merepresentasikan kondisi rasio persaingan tiap 
jurusan berdasarkan kualitas peserta ujian. (Biasa saja, ketat, dan longgar secara 
berurutan.) 

Selanjutnya, Faktor-faktor ini kemudian sepenuhnya disilangkan (fully crossed) 
sehingga menghasilkan 216 kelompok kombinasi faktor yang diberi label berurut dari 
1 hingga 216. Simulasi tiap kelompok lalu di replikasi sebanyak 10 kali. Selanjutnya, 
hasil simulasi kemudian diberikan skor sesuai dengan penyekoran CTT dan 
penyekoran IRT. Hasil penyekoran pada tiap kelompok kombinasi kemudian diestimasi 
koefisien korelasinya sehingga menghasilkan 2.160 harga korelasi. Terakhir, Peneliti 
memberikan label pada tiap harga korelasi dengan kode tertentu. Misalnya, 1d yang 
menunjukkan bahwa korelasi didapatkan dari kelompok kombinasi ke-1 dan replikasi 
ke-d. 


Tabel 2. Faktor Simulasi 








Faktor Kombinasi Keterangan Nilai 
1 Variasi Tinggi Unif (0,3: 2,0) 
i 2 Variasi Rendah Unif (0,9; 1,1) 
$ 1 Variasi Tinggi N (0; 1) 
2 Variasi Rendah N (0; 0,1) 
1 Variasi Tinggi Unif (0,2; 0,4) 
i 2 Variasi Rendah N (0,2: 0,02) 
1 1 Sub tes 15 
k 2 2 Sub tes 30 
3 1 Komponen 60 
1 Peserta Banyak 1000 
n 2 Peserta Sedang 500 
3 Peserta Sedikit 100 
1 Terdistribusi normal N (0; 1) 
5 2 Terdistribusi Rendah N (-1,1) 
3 Terdistribusi Tinggi N (1,1) 


Keterangan. N — Distribusi Normal; Unif — Distribusi uniform 


B. Perangkat Pembangkitan Data 

Pembangkitan data dalam Penelitian ini menggunakan perangkat lunak WINGEN 3 
(Han, K. T., & Hambleton, 2014) untuk menghasilkan pola jawaban ujian yang sesuai 
dengan kelompok kombinasi masing-masing. Untuk melakukan estimasi parameter 


butir soal dan theta, penelitian ini menggunakan paket ICL (Hanson, 2002) dalam 
perangkat lunak pemrograman R. 


C. Prosedur Analisis 

Setelah data dibangkitkan penulis kemudian melakukan penyekoran berdasarkan 
pendekatan CTT dan IRT. Langkah selanjutnya adalah menemukan hubungan antar 
kedua skor tersebut dengan menggunakan korelasi Pearson. Koefisien korelasi 
diestimasi tiga kali, korelasi pada tingkat keseluruhan subjek, kelompok rendah (50% 
terbawah) dan kelompok tinggi (50% teratas). Selanjutnya, Harga korelasi pada tiap 
kombinasi dianalisis dengan menggunakan analisis varians yang dilanjutkan dengan 
uji post-hoc Tukey's Honest Significant Differences (Tukey HSD). Uji ANOVA 
dan Tukey HSD dilakukan tiga kali, uji ANOVA dan Tukey HSD pada 3 level 
korelasi, uji ANOVA tanpa Tukey HSD pada 216 kombinasi faktor , dan uji 
ANOVA dan Tukey HSD pada 6 faktor penelitian. Perlu dicatat bahwa unit 
analisis pada data penelitian ini adalah korelasi antar dua prosedur penyekoran (CTT 
vs. IRT). 


Hasil 


A. Deskripsi Data Hasil Pembangkitan Data 

Berdasarkan hasil pembangkitan data, ditemukan koefisien korelasi yang tinggi dan 
signifikan antara skor CTT dan skor IRT pada seluruh kelompok penelitian dengan 
rata-rata korelasi sebesar 0,982. Korelasi paling rendah ditemukan pada kelompok 
kombinasi 188d (r = 0,918; p « 0,05 ), dan korelasi tertinggi terdapat pada kelompok 
140h (r — 0,997: p « 0,05). Kombinasi 188d yang memiliki korelasi terendah memiliki 
parameter diskriminasi soal dengan variasi rendah, parameter kesulitan soal dengan 
variasi tinggi, parameter tebakan semu dengan variasi tinggi, jumlah sampel 100, 
jumlah soal 15, dan distribusi kemampuan peserta yang rendah. Kombinasi 140h yang 
memiliki korelasi tertinggi memiliki parameter diskriminasi soal dengan variasi rendah, 
parameter kesulitan soal dengan variasi rendah, parameter tebakan semu dengan 
variasi rendah, jumlah sampel 500, jumlah soal 30, dan distribusi kemampuan peserta 
yang rendah. 

Selanjutnya, korelasi skor CTT dan skor IRT pada level kelompok rendah juga 
ditemukan cukup tinggi dengan rata-rata korelasi sebesar 0,952. Korelasi terendah 
pada level kelompok rendah ditemukan pada kelompok 161g (r — 0,714: p « 0,05), 
sedangkan korelasi tertinggi pada level kelompok rendah ditemukan pada kelompok 
66i (r = 0,998, p < 0,05). Kombinasi 161g yang memiliki korelasi terendah memiliki 
parameter diskriminasi soal dengan variasi tinggi, parameter kesulitan soal dengan 
variasi tinggi, parameter tebakan semu dengan variasi rendah, jumlah sampel 100, 
jumlah soal 15, dan distribusi kemampuan peserta yang rendah. Kombinasi 66i yang 


memiliki korelasi tertinggi memiliki parameter diskriminasi soal dengan variasi rendah, 
parameter kesulitan soal dengan variasi rendah, parameter tebakan semu dengan 
variasi rendah, jumlah sampel 1.000, jumlah soal 60, dan distribusi kemampuan 
peserta yang tinggi. 

Selanjutnya, Korelasi skor CTT dan skor IRT pada kelompok tinggi juga 
ditemukan tinggi dengan rata-rata korelasi sebesar 0,961. Korelasi terendah pada level 
tinggi ditemukan pada kelompok 188d (r — 0,756: p « 0,05). Di sisi lain, korelasi 
tertinggi pada level kelompok tinggi terdapat pada kelompok 65d (r — 0,997: p « 
0,05). Kombinasi 188d yang memiliki korelasi terendah memiliki parameter 
diskriminasi soal dengan variasi rendah, parameter kesulitan soal dengan variasi tinggi, 
parameter tebakan semu dengan variasi tinggi, jumlah sampel 100, jumlah soal 15, 
dan distribusi kemampuan peserta yang rendah. Kombinasi 65d yang memiliki korelasi 
tertinggi memiliki parameter diskriminasi soal dengan variasi rendah, parameter 
kesulitan soal dengan variasi rendah, parameter tebakan semu dengan variasi rendah, 
jumlah sampel 1.000, jumlah soal 60, dan distribusi kemampuan peserta yang rendah. 


Tabel 3. Kelompok kombinasi dengan korelasi terendah 











Level Korelasi r Kombinasi a b c n k » 
Total 0,92 188d 2 1 1 3 3 2 
Kelompok Rendah 0,71 161g 1 1 2 3 3 2 
Kelompok Tinggi 0,76 188d 2 1 1 3 3 2 
Keterangan. r = Koefisien korelasi a = daya beda soal; b = tingkat kesulitan soal; c 
= parameter tebakan semu; n = jumlah sampel: k = jumlah soal: X = distribusi 
kemampuan. 


Tabel 4. Kelompok kombinasi dengan korelasi tertinggi 











Level Korelasi r Kombinasi a b c n k » 
Total 0,99 140h 2 2 2 2 2 2 
Kelompok Rendah 0,99 66i 2 2 2 1 1 3 
Kelompok Tinggi 0,99 65d 2 2 2 1 1 2 
Keterangan. r = koefisien korelasi; a = daya beda soal; b = tingkat kesulitan soal; c 
= parameter tebakan semu; n = jumlah sampel; k = jumlah soal: X = distribusi 
kemampuan. 


B. Uji ANOVA antar Hasil Penyekoran pada Tiga Level Korelasi 

Pada bagian ini penulis membandingkan korelasi hasil penyekoran pada level 
keseluruhan, level kelompok rendah, dan kelompok tinggi tanpa memperhatikan 
kombinasi faktor-faktor. 


Berdasarkan perbandingan rata-rata korelasi dengan menggunakan ANOVA 
ditemukan harga F sebesar 559,790 dengan nilai p di bawah 0,05 Temuan ini 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata korelasi yang signifikan antara 
korelasi skor secara keseluruhan, korelasi pada kelompok rendah, dan korelasi pada 
kelompok tinggi. 

Berdasarkan uji post-hoc menggunakan Tukey HSD pada Tabel 6, ditemukan 
bahwa nilai rata-rata korelasi total lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan 
rata-rata korelasi kelompok rendah (delta ri, = 0,029; p < 0,05) dan juga secara 
signifikan lebih tinggi dibandingkan korelasi kelompok tinggi (delta rry = 0,021; p < 
0,05). Selanjutnya, Korelasi kelompok rendah, memiliki rata-rata yang secara 
signifikan lebih rendah dibandingkan Korelasi total (delta rrj = -0,029; p < 0,05) dan 
juga secara signifikan lebih rendah dibandingkan korelasi kelompok tinggi (delta rij = 
-0,008: p « 0,05). 


Tabel 5 Hasil uji post-hoc Tukey HSD 








(I) Level (J) Level Delta r (I-J) SE 
Korelasi Kelompok 0,02952” 0,00091 
Korelasi total mendaki x 
Korelasi Kelompok 0,02100 0,00091 
Tinggi 
Korelasi total -0,02952" 0,00091 
Korelasi Kelompok Rendah Korelasi Kelompok -0,00851” 0,00091 
Tinggi 
Korelasi total -0,02100” 0,00091 
Korelasi Kelompok Tinggi Korelasi Kelompok 0,00851” 0,00091 
Rendah 





Keterangan. Delta r (I-J) = selisih korelasi antar I dan J; SE = Eror standar, Sig. = 
signifikansi Tukey HSD. 


Selain itu rata-rata korelasi kelompok tinggi lebih rendah secara signifikan 
dibandingkan dengan korelasi total (delta ri, -0,021; p < 0,05), namun lebih tinggi 
secara signifikan dibandingkan korelasi kelompok rendah (delta rij = 0,008; p < 0,05). 
Dari Hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa korelasi antara skor CTT dan Skor IRT 
yang tertinggi adalah ketika seluruh peserta dikorelasikan. Selanjutnya, Korelasi 
tertinggi kedua adalah jika kelompok yang dibandingkan hanyalah kelompok tinggi 
saja. Dan korelasi terendah adalah ketika kelompok yang dibandingkan hanyalah 
kelompok yang rendah saja. 


C. Uji ANOVA antar Hasil Penyekoran pada Kelompok Kombinasi 


Berdasarkan hasil ANOVA pada tiap kelompok kombinasi yang disimulasikan 
ditemukan perbedaan rata-rata korelasi yang signifikan secara keseluruhan (F = 
57,475; p < 0,05), pada kelompok rendah (F = 55,915; p < 0,05), dan pada Kelompok 
tinggi (F = 45,035; p < 0,05). Rata-rata Korelasi tertinggi secara keseluruhan 
ditemukan pada kombinasi 64 (r — 0,9964: p « 0,05). Selanjutnya, korelasi tertinggi 
pada level kelompok tinggi ditemukan pada kombinasi 65 (r = 0,9960; p < 0,05) dan 
korelasi tertinggi pada level kelompok rendah ditemukan pada kombinasi 66 (r — 
0,997: p « 0,05). Ketiga kombinasi tersebut memiliki kesamaan faktor sebanyak 5 dari 
6 faktor kombinasi yang disimulasikan, yaitu: faktor parameter a yang tidak bervariasi, 
parameter b yang tidak bervariasi, parameter c yang tidak bervariasi, jumlah peserta 
ujian sebanyak 1.000, dan jumlah soal sebanyak 60. Perbedaan satu-satunya terdapat 
pada distribusi skor total secara keseluruhan, rata-rata korelasi tertinggi ditemukan 
pada kelompok kombinasi dengan skor total yang terdistribusi normal. Sementara itu, 
pada kelompok tinggi, rata-rata korelasi tertinggi ditemukan pada kelompok 
kombinasi dengan distribusi skor total yang rendah. Selanjutnya, rata-rata korelasi 
tertinggi pada kelompok rendah ditemukan pada kombinasi dengan distribusi skor 
total yang tinggi. Berdasarkan temuan ini, dapat dikatakan bahwa dalam penelitian 
ini telah ditemukan kombinasi faktor-faktor tertentu yang dapat menghasilkan korelasi 
yang tertinggi antara skor CTT dan skor IRT. 


Tabel 6. Kombinasi dengan rata-rata korelasi tertinggi 








Korelasi r Kombinasi A b c n k di 
Total 0,9964 64 2 2 2 1 1 1 
Kelompok tinggi 0,9960 65 2 2 2 1 1 2 
Kelompok Rendah 0,9977 66 2 2 2 1 1 3 





Keterangan. a = daya beda soal; b = tingkat kesulitan soal; c = parameter tebakan 
semu, n = jumlah sampel: k = jumlah soal: X = distribusi kemampuan. 


D. Uji ANOVA antar Faktor Penelitian 

Hasil ANOVA menunjukkan perbedaan rata-rata korelasi yang signifikan (p « 0,05) 
pada setiap kelompok kombinasi kecuali pada kombinasi jumlah peserta (n) di 
kelompok rendah (F —2,946: p — 0,053). Berdasarkan analisis yang dilakukan, 
penelitian ini menemukan adanya perbedaan rerata korelasi yang signifikan antar 
kelompok kombinasi. Dengan catatan, perbedaan yang signifikan tersebut berada 
dalam rentang koefisien korelasi yang terbilang tinggi ( r > 0,900). 


Tabel 7. Hasil ANOVA antar Faktor Penelitian 


Kombinasi Level Kombinasi Rerata Rerata korelasi pada F Sig. 








Korelasi Kombinasi Faktor 
1 2 3 

Total 0,982 0,977 0,986 - 481.48 < 0,00 

Param. a Kelompok Rendah 0,952 0,938 0,966 - 280.013 < 0,00 
Kelompok tinggi 0,961 0,946 0,976 - 690.608 « 0,00 

Total 0,982 0,978 0,985 - 257.003 < 0,00 

Param. b Kelompok Rendah 0,952 0,935 0,969 - 452.093 < 0,00 
Kelompok tinggi 0,961 0,955 0,966 - 65.797 < 0,00 

Total 0,982 0,980 0,983 - 38.815  « 0,00 

Param. c Kelompok Rendah 0,952 0,949 0,955 - 13.97 « 0,00 
Kelompok tinggi 0,961 0,957 0,964 - 25.804 < 0,00 

Total 0,982 0,980 0,982 0,983 11.755 < 0,00 

n Kelompok Rendah 0,952 0,949 0,954 0,953 2.946 0,053 
Kelompok tinggi 0,961 0,957 0,961 0,964 8.907 < 0,00 

Total 0,982 0,985 0,981 0,978 90.829 < 0,00 

k Kelompok Rendah 0,952 0,967 0,951 0,939 97.873 < 0,00 
Kelompok tinggi 0,961 0,947 0,959 0,949 146.195 < 0,00 

Total 0,982 0,985 0,981 0,979 47.712 < 0,00 

x Kelompok Rendah 0,952 0,959 0,929 0,969 237.102 < 0,00 
Kelompok tinggi 0,961 0,964 0,965 0,953 38.811  « 0,00 


Perbandingan Rerata Berdasarkan Faktor Parameter Butir Soal 
Penelusuran lebih lanjut pada faktor kombinasi parameter daya diskriminasi 
(parameter a) pada Gambar 3, menunjukkan bahwa kelompok dengan kombinasi daya 
diskriminasi yang bervariasi rendah memiliki korelasi yang lebih tinggi dibandingkan 
kelompok dengan kombinasi daya diskriminasi yang bervariasi tinggi (Keseluruhan: 
0,986 > 0,977; Kelompok Rendah: 0,966 > 0,938: Kelompok Tinggi: 0,976 > 0,946). 
Temuan serupa juga didapatkan pada penelusuran pada parameter kesulitan soal pada 
Gambar 4 (Keseluruhan: 0,985 > 0,978; Kelompok Rendah: 0,969 > 0,935; Kelompok 
Tinggi: 0,966 > 0,955). dan juga parameter tebakan semu pada Gambar 5 
(Keseluruhan: 0,983 > 0,980; Kelompok Rendah: 0,9558 > 0,949; Kelompok Tinggi: 
0,964 > 0,957). Sehingga dapat dikatakan bahwa ujian yang memiliki variasi 
diskriminasi soal, kesulitan soal, dan parameter tebakan semu yang rendah akan 
memiliki korelasi antara skor CTT dan skor IRT yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan ujian yang memiliki variasi diskriminasi soal, kesulitan soal, dan parameter 
tebakan semu yang tinggi. 


Rerata Korelasi Berdasarkan Variasi 
Parameter Diskriminasi Soal 


ns ane ibe 
ne g oo : - = - 
0.92 
0.9 
Variasi Tinggi Variasi rendah 


mmm Total ara Kelompok Rendah  ++*@++ Kelompok tinggi 


Gambar 3. Perbandingan Rerata Korelasi Berdasarkan Variasi Parameter 


Diskriminasi Soal 


Rerata Korelasi Berdasarkan Variasi 
Parameter Kesulitan Soal 


0.98 — 
0.96 PE ADAKAN 
ene — — -D = = = 
0.94 
0.92 
Variasi Tinggi Variasi rendah 


ra Total —@e Kelompok Rendah ++@++* Kelompok tinggi 


Gambar 4. Perbandingan Rerata Korelasi Berdasarkan Variasi Parameter 


Kesulitan Soal 


Rerata Korelasi Berdasarkan Variasi 
Parameter Tebakan Semu 


0:26 PER ...c..... -© 
@- = = = —- æ æ = @ 
0.94 
0.92 
Variasi Tinggi Variasi rendah 


ra Total ru Kelompok Rendah “.@-- Kelompok tinggi 


Gambar 5. Perbandingan Rerata Korelasi Berdasarkan Variasi Parameter 


Tebakan Semu 


Perbandingan Rerata Korelasi ditinjau Berdasarkan Distribusi 
Kemampuan Peserta 

Sementara itu, penelusuran lebih lanjut pada means plot distribusi kemampuan peserta 
Pada Gambar 5, menunjukkan bahwa secara keseluruhan rata-rata korelasi antara 
skor CTT dan skor IRT lebih tinggi pada kelompok dengan kemampuan yang 
terdistribusi normal (M-r — 0,985) dibandingkan kelompok dengan kemampuan yang 
terdistribusi rendah (0,981), maupun kelompok dengan kemampuan peserta yang 
terdistribusi tinggi (0,978). Selanjutnya, jika korelasi dihitung pada kelompok rendah 
saja, maka rata-rata korelasi akan lebih tinggi pada kelompok dengan kemampuan 
yang terdistribusi tinggi (0,969) dibandingkan kelompok dengan kemampuan yang 
terdistribusi rendah (0,929) maupun terdistribusi normal (0,959). Sementara itu, pada 
kelompok tinggi, tidak terdapat perbedaan rata-rata antara kelompok dengan 
distribusi kemampuan yang rendah (0,965) dan kelompok dengan distribusi 
kemampuan yang normal (0,964) dengan perbedaan rata-rata 0,0007 dan signifikansi 
post- hoc Tukey HSD sebesar 0,88. Selanjutnya, kelompok dengan distribusi 
kemampuan yang tinggi memiliki rata-rata korelasi yang lebih rendah (r — 0,9531) 
secara signifikan (p « 0,05). 


Rerata Korelasi Berdasarkan 
Distribusi Kemampuan 


0.99 
0.98 vw 
0.97 
ne PO es Ma ..... ..9 
0.95 Mn ee ee Dug 
0.94 
0.93 


Distribusi Normal Distribusi Rendah Distribusi Tinggi 
ra Total —@ Kelompok Rendah »“ @-- Kelompok tinggi 


Gambar 6. Perbandingan Rerata Korelasi Berdasarkan Distribusi 
Kemampuan Peserta 


Temuan ini sejalan dengan perbedaan kelompok kombinasi yang didapatkan pada 
Tabel 7. Dimana rata-rata korelasi secara keseluruhan lebih tinggi pada kelompok 
dengan distribusi normal, rata-rata korelasi pada kelompok rendah lebih tinggi pada 
kelompok dengan distribusi tinggi, dan rata-rata korelasi pada kelompok tinggi lebih 
tinggi pada kelompok dengan distribusi rendah. 


Perbandingan Korelasi ditinjau Berdasarkan Jumlah Butir 


Rerata Korelasi Berdasarkan 


Jumlah Soal 
1 
0.96 kena an ea Dane Nee PAN Ann aka 
0.94 
0.92 
60 39 15 


=æ @=— Total ra Kelompok Rendah ». @ee Kelompok tinggi 


Gambar 7. Perbandingan Rerata Korelasi Berdasarkan Kombinasi jumlah 
soal (k) 


Terakhir, hasil ANOVA pada kombinasi jumlah peserta (n) menunjukkan nilai F 
sebesar 11,755 dengan p sebesar 0,000 Jika seluruh peserta dikorelasikan, dan nilai F 


sebesar 2,946 dengan p sebesar 0,053 jika korelasi dilakukan hanya pada kelompok 
rendah, serta nilai F sebesar 8,907 jika korelasi dilakukan hanya pada kelompok tinggi 
saja. Hasil tersebut menunjukkan adanya perbedaan rata-rata korelasi yang signifikan 
(P < 0,05) jika korelasi dilakukan pada seluruh peserta dan jika korelasi dilakukan 
terhadap kelompok tinggi saja. Sedangkan, jika korelasi dilakukan hanya kepada 
kelompok rendah saja, maka tidak ditemukan perbedaan rata-rata korelasi antara 
kombinasi dengan 1.000 peserta, 500 peserta, dan 100 peserta. 

Penelusuran lebih lanjut pada means plot dan post-hoc Tukey menunjukkan bahwa 
secara keseluruhan tidak terdapat perbedaan rata-rata korelasi yang signifikan (I-J — 
0,001: p — 0,105) )pada kelompok dengan 500 peserta (0,982) dan 100 peserta (0,983). 
Namun, kelompok dengan 1.000 peserta memiliki rata-rata korelasi yang lebih rendah 
(0,980) secara signifikan (p « 0,0) dibandingkan kelompok lainnya. Hasil serupa juga 
ditemukan pada rata-rata korelasi kelompok tinggi dimana ditemukan perbedaan rata- 
rata korelasi yang tidak signifikan (delta ri, = 0,00: p = 0,392) antara kelompok 
dengan 500 peserta (0,961) dan 100 peserta (0,964) Namun, kelompok dengan 1.000 
peserta memiliki rata-rata yang lebih rendah (0,957) secara signifikan (p « 0,05). 


Perbandingan Korelasi ditinjau Berdasarkan Ukuran Sampel 


Rerata Korelasi Berdasarkan Jumlah 


Sampel 
0.99 
0.98 ge ees 
0.97 
oe Pele ..... ....... ....@ 
0.95 ere 2 
0.94 
0.93 


1000 500 100 


—@— Total —@=— Kelompok Rendah **@++* Kelompok tinggi 


Gambar 8. Perbandingan Rerata Korelasi Berdasarkan Jumlah peserta 


(n) 


Tabel 10. 
Hasil post-hoc Tukey HSD jumlah peserta (n) 
































Level Uk g 1 Beda rata- Standar gi 
Korelasi aa REER rata (I-J) Eror = 
500 -0,00157” 0,00056 0,014 
1.000 f 
100 -0,00272" 0,00056 0,000 
Korelasi 1.000 0,00157” 0,00056 0,014 
500 
Total 100 -0,00114 0,00056 0,105 
PA 1.000 0,00272" 0,00056 0,000 
500 0,00114 0,00056 0,105 
5 500 -0,00497 0,00213 0,052 
D | 100 -0,00375 0,00213 0,184 
pone 1.000 0,00497 0,00213 0,052 
Kelompok 500 
100 0,00122 0,00213 0,836 
Rendah 
Pr 1.000 0,00375 0,00213 0,184 
500 -0,00122 0,00213 0,836 
500 -0,00449* 0,00159 0,013 
1.000 : 
| 100 -0,00656" 0,00159 0,000 
Por 1.000 0,00449* 0,00159 0,013 
kelompok 500 
nee 100 -0,00208 0,00159 0,392 
inggi 
a 1.000 0,00656* 0,00159 0,000 
500 0,00208 0,00159 0,392 





Diskusi 


Berdasarkan Analisis dengan menggunakan ANOVA telah ditemukan kombinasi 
faktor yang dapat menyebabkan korelasi yang tinggi dan signifikan antara skor CTT 
dengan theta yaitu ketika parameter a, b, dan c memiliki variasi yang rendah, jumlah 
soal sebanyak 60 butir, Jumlah peserta ujian sebanyak 1.000 peserta, dan kemampuan 
peserta terdistribusi dengan normal. Sehingga dapat dikatakan bahwa, penyekoran 
CTT dengan menggunakan metode skor total dapat memiliki akurasi setara dengan 
IRT jika kondisi di atas terpenuhi. Meskipun Beberapa kondisi ini dapat dipenuhi 
dengan mudah seperti jumlah peserta dan jumlah soal, beberapa sulit untuk 
dimanipulasi nilainya. Contohnya, kondisi variasi parameter a,b, dan c yang hanya 
bisa dicapai jika soal disusun menggunakan metode Automated test assembly (ATA) 


atau Computerized Adaptive Test (CAT) . Begitu juga dengan Kondisi distribusi skor 
CTT yang normal akan sulit untuk dimanipulasi karena mustahil untuk mengetahui 
skor CTT seseorang sebelum mengerjakan ujian. 

Tidak ditemukannya perbedaan korelasi antara kelompok dengan jumlah peserta 
yang berbeda menunjukkan bahwa jumlah peserta ujian tidak berdampak pada 
korelasi skor CTT dan theta. hasil penelitian ini selaras dengan apa yang ditemukan 
oleh Zaman & Ali (2008) bahwa korelasi antara skor CTT dan theta tetap tinggi 
(0,950) pada kelompok dengan jumlah peserta 100. Hasil ini juga selaras dengan 
temuan oleh Akour & Omari (2013) dimana jumlah peserta tidak mempengaruhi 
akurasi estimasi Theta. Namun, jumlah peserta sebanyak 1.000 peserta terbilang 
rendah dalam Konteks SBMPTN dimana peserta ujian yang mendaftar ke sebuah 
jurusan dapat mencapai 4.000 peserta (LTMPT, 2019). Sehingga diperlukan penelitian 
lebih lanjut untuk menelusuri efek perbedaan jumlah peserta terhadap korelasi antara 
skor CTT dan theta. 

Temuan lain dalam penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan korelasi antara 
kelompok dengan kombinasi 60 soal, 30 soal, dan 15 soal. Kelompok dengan 60 soal 
memiliki korelasi yang lebih tinggi antara skor CTT dan theta. Hal ini dikarenakan 
makin banyaknya soal, maka makin besar rentang skor CTT sehingga makin kecil 
peluang peserta ujian untuk mendapatkan skor CTT yang sama namun dengan bacaan 
theta yang berbeda. Dalam konteks rentang skor CTT, jumlah peserta juga perlu 
dipertimbangkan. Ujian dengan 1.000 peserta dan 15 soal akan memiliki lebih banyak 
skor CTT yang sama dengan pola theta yang tidak berbeda signifikan sehingga 
memperbesar korelasi dengan theta dibandingkan ujian dengan 500 peserta dan 15 soal 
atau ujian dengan 100 peserta dan 15 soal (Gambar 9) 


Rerata Korelasi Berdasarkan Faktor Gabungan n & 


0.99 
0.98 TT a 
or, eg 
0.96 Not, 
0.95 
0.94 
0.93 
0.92 
0.91 
0.9 

1000/60 1000/30 1000/15 500/60 500/30 500/15 100/60 100/30 100/15 


mmm Total == @— Kelompok Rendah ». @-” Kelompok tinggi 


Gambar 9. Perbandingan Rerata Korelasi Berdasarkan Faktor gabungan 
n&k 


Pengaruh rendah-tingginya variasi parameter a, b, dan c dalam penelitian ini dapat 
dijelaskan sebagai berikut: parameter a, b, dan c, secara langsung mempengaruhi 
estimasi theta. Sehingga, ketika pola jawaban benar dari seorang peserta ujian berbeda 
antar satu dan lainnya, maka makin bervariasi parameter butir soalnya, maka makin 
jauh perbedaan theta. Sebagai contoh, peserta x menjawab benar 2 dari 5 soal yang 
diujikan yaitu pada butir soal a dan b sedangkan butir c, d, dan e salah. Disisi lain, 
peserta y mendapatkan jumlah jawaban benar yang sama, namun pada butir soal c 
dan d. jika parameter butir soal bervariasi, maka bacaan theta pada butir a dan b oleh 
peserta x, akan berbeda dengan bacaan parameter pada butir c dan d. sehingga 
walaupun kemampuan peserta x dan y sama, mereka memiliki besaran theta yang 
berbeda. Jika parameter butir tidak bervariasi, katakanlah semua estimasi parameter 
pada item a, b ,c ,d dan e sama besarnya, maka bacaan theta pada item tersebut akan 
mirip layaknya jika tiap soal diberi bobot nilai yang sama. 

Namun, penggunaan IRT dalam proses SBMPTN masih belum dapat tergantikan. 
Jika andai kata seseorang ingin melakukan seleksi terhadap sekelompok peserta ujian 
dalam konteks SBMPTN, maka perbedaan 1 peringkat dapat menentukan diterima 
atau tidaknya peserta. Sehingga kemampuan diskriminasi peserta pada IRT tetaplah 
superior. Sebagai contoh, SBMPTN pada jurusan Teknik Geodesi Universitas Gadjah 
Mada pada tahun 2018 (LTMPT,2019), dengan jumlah pendaftar sebanyak 1024, dan 
peserta lulus sebanyak 61 orang, serta rasio kelulusan sebesar 6%. Jika kita 
menggunakan rasio yang sama pada kelompok kombinasi dengan korelasi tertinggi 
pada kelompok tinggi (kombinasi 65e), maka terdapat perbedaan sebanyak 2 orang 
yang lulus jika kita menggunakan penyekoran dengan IRT, namun kedua peserta 
tersebut dinyatakan tidak lulus jika dilihat peringkatnya menggunakan hasil dari 
penyekoran CTT. Tidak hanya itu, 2 orang yang tidak lulus tersebut memiliki skor 
CTT yang sama dengan 9 orang lainnya. Dalam kondisi ini maka dapat dikatakan 
bahwa jika kita menggunakan CTT sebagai mekanisme penyekoran, maka 
penyelenggara tes harus melakukan beberapa keputusan arbitrer dengan cara 
mendiskriminasi peserta ujian tidak dengan mekanisme penyekoran utama (misalnya, 
membandingkan nilai pada komponen ujian lain atau sub tes tertentu). 

Kekurangan dari penelitian ini adalah tidak digunakannya korelasi Spearman- 
Brown yang secara langsung menelaah hubungan antar peringkat peserta ujian. 
Penelitian ini juga hanya menggunakan satu metode penyekoran IRT yaitu EAP. Hal 
ini terjadi karena keterbatasan waktu dan teknologi dalam melaksanakan penelitian. 
Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menelaah kekurangan pada penelitian ini. 


Kesimpulan 


Berdasarkan hasil ANOVA. Ditemukan 5 Faktor yang dapat menghasilkan korelasi 
yang tinggi antara skor CTT dan theta secara keseluruhan, pada kelompok rendah, 
ataupun pada kelompok tinggi. 5 Faktor tersebut adalah variasi parameter a yang 
rendah, variasi parameter b yang rendah, variasi parameter c yang rendah, jumlah 
peserta sebanyak 1.000, dan jumlah butir soal sebanyak 60. Berdasarkan analisis lebih 
lanjut, ditemukan bahwa faktor jumlah peserta ujian tidak dapat memberikan 
pengaruh signifikan jika tidak dikaitkan dengan variabel jumlah soal. Sedangkan 
faktor distribusi skor CTT akan berpengaruh secara berbeda jika korelasi dilakukan 
pada kelompok yang berbeda. 

Penelitian ini berhasil menemukan kondisi optimum hipotetis dimana CTT dan IRT 
dapat memiliki korelasi hasil penyekoran yang tertinggi berdasarkan berbagai faktor. 
Temuan ini perlu diteliti lebih lanjut dengan kombinasi faktor lain yang dapat 
mempengaruhi korelasi antara hasil penyekoran IRT dan CTT. 


Referensi 


Akour, M., & Al-omari, H. (2013). Empirical Investigation of the Stability of 
IRT Item-Parameters Estimation. International Online Journal of 
Educational Sciences, 5(2), 291-301. 


Azwar, S. (2010). Keputusan Seleksi Dalam High Stake Exams: Wacana 
Psikometris. In Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam. 


Baur, T., & Lukes, D. (2009). An Evaluation of the IRT Models Through 
Monte Carlo Simulation, 1-7. 


Beatty, A., Greenwood, M. R. C., & Linn, R. L. (1999). Myths and Tradeoffs: 
The Role of Tests in Undergraduate Admissions. (A. Beatty, M. R. C. 
Greenwood, & R. L. Linn, Eds.). Washington, DC: The National 
Academies Press. https: //doi.org/10.17226/9632 


Bichi, A. A. (2016). CLASSICAL TEST THEORY : An Introduction to 
Linear Modeling Approach to Test and Item Analysis. International 
Journal for Social Studies, 02(09), 27-33. Retrieved from 
https: //edupediapublications.org/IJSS / 


Brown, M. L., & Kros, J. F. (2011). The Impact of Missing Data on Data 
Mining. Data Mining, 174-198. https://doi.org/10.4018/978-1-59140-051- 
6.ch007 


Bulut, O. (2017). Monte Carlo Simulation Studies in Item Response Theory 
with the R Monte Carlo Simulation Studies in Item Response Theory 
with the R Programming Language R Programlama Dili ile Madde Tepki 
Kuraminda Monte Carlo Simülasyon Çalışmaları, 
https://doi.org/10.21031/epod.305821 


E. DeMars, C. (2018). Classical Test Theory and Item Response Theory. In 
The Wiley Handbook of Psychometric Testing: A Multidisciplinary 
Reference on Survey, Scale and Test Development (pp. 49-73). 
https://doi.org/10.1002/9781118489772.ch2 


Edelen, M. O., & Reeve, B. B. (2007). Applying item response theory (IRT) 
modeling to guestionnaire development, evaluation, and refinement. 


Quality of Life Research, 164), 5. 


Fan, X. (1998). Item response theory and classical test theory : an empirical 
comparison of their item / person statistics . Item response theory and 
classical test theory : an empirical comparison of their item / person 
statistics ., 35/(June), 1-17. 


Feinberg, R. A., & Rubright, J. D. (2016). Conducting Simulation Studies in 
Psychometrics. Educational Measurement: Issues and Practice, 3512), 
36-49. https://doi.org/10.1111/emip.12111 


Foley, B. P. (2010). Improving IRT parameter estimates with small sample 


sizes. 


Frank B. Baker. (2008). Item Response Theory the Basics of Item Response 
Theory the. Evaluation. 


Giiler, N., & Uyanik, G. (2014). Comparison of classical test theory and item 
response theory in terms of item parameters, 2013(June 2013), 1-6. 


Hambleton, R. K., & Jones, R. W. (1993). Comparison of Classical Test 
Theory adn Item ResponseTheory and Their Applications to Test 
Development. Educational Measurement, 123), 9-21. 


Han, K. T., & Hambleton, R. K. (2014). User's Manual: WinGen (Center for 
Educational Assessment Report No. 642). Amherst, MA: University of 
Massachusetts, School of Education. Retrieved from 
http://www.umass.edu/remp/software/simcata/wingen/WinGenManual2 
014.pdf 


Hanson, B. A. (2002). IRT Command Language. 


Jabrayilov, R., Emons, W. H. M., & Sijtsma, K. (2016). Comparison of 
Classical Test Theory and Item Response Theory in Individual Change 
Assessment. https: //doi.org/10.1177/0146621616664046 


Jiang, S., Wang, C., & Weiss, D. J. (2016). Sample Size Requirements for 
Estimation of Item Parameters in the Multidimensional Graded Response 
Model, 7 https: //doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00109 


John, G., Improving, J. J., Ewen, J. G., Walker, L., Canessa, S., & 
Groombridge, J. J. (2015). Kent Academic Repository conservation (Vol. 
29). https://doi.org/10.1111/cobi.12410 


Kean, J., & Reilly, J. (2014). Classical Test Theory, 192-194. 


Lee, Y. J., Palazzo, D. J., Warnakulasooriya, R., & Pritchard, D. E. (2008). 
Measuring student learning with item response theory. Physical Review 
Special Topics - Physics Education Research, 4(1), 1-6. 
https: //doi.org/10.1103/PhysRevSTPER.4.010102 


Linacre, M. (2012). Winsteps Rasch Tutorial 2 Mike Linacre , instructor — 
June 2012 A . Liking for Science - the control and data file, (June), 1-38. 


Linn, R. L., & Miller, M. D. (2005). Measurement and Assessment in 
Teaching. Prentice Hall. 


LTMPT. (2019). Daftar Prodi Universitas Gadjah mada. Retrieved from 
https://sbmptn.ltmpt.ac.id/index.php?mid=14&ptn=361 


Lumsden, J. (1976). TEST THEORY 


Macayan, J. V. (2011). Determining Experts and Novices in College Algebra: 
A Psychometric Test Analysis Using Rasch Model (1PL-IRT). Mapua 
Institute of Technology, 1-20. 


Moghadamzadeh, A., Salehi, K., & Khodaie, E. (2011). International 
Conference on Education and Educational Psychology ( ICEEPSY 2011 ) 
A Comparison the Information Functions of the Item and Test in One , 
Two and Three Parametric Model of the Item Response Theory ( IRT ). 
Procedia - Social and Behavioral Sciences, 29, 1359-1367. 
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.11.374 


Mustafa Mamat, D. A. M. A. A. B. R. E. (2015). Comparison of Classical 
Test Theory and Item Response Theory: A Review of Empirical Studies 
Research. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, Y April), 
549-556. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1561.5522 


Petrillo, J., Cano, S. J., Mcleod, L. D., & Coon, C. D. (2015). Using Classical 
Test Theory , Item Response Theory , and Rasch Measurement Theory 
to Evaluate Patient-Reported Outcome Measures: A Comparison of 
Worked Examples. Value in Health, 18(1), 25-34. 
https://doi.org/10.1016/j.jval.2014.10.005 


Prieler, J. A. (2007). So wrong for so long: Changing our approach to change. 
The Psychologist, (20), 730-732. 


Ridho, A. (2007). Karakteristik psikometrik tes berdasarkan pendekatan teori 
tes klasik dan teori respon aitem. Jurnal Psikologi INSAN, 22), 1-27. 


Robitzsch, A., & Rupp, A. A. (2009). Impact of Missing Data on the 
Detection of Differential Item Functioning: The Case of Mantel-Haenszel 
and Logistic Regression Analysis. Educational and Psychological 
Measurement, 69(1), 18-34. https://doi.org/10.1177/0013164408318756 


Rusch, T., Benjamin, P., Mair, P., & Treiblmaier, H. (2017). Information & 
Management Breaking free from the limitations of classical test theory : 


Developing and measuring information systems scales using item response 


theory. Information & Management, 54(2), 189-203. 
https://doi.org/10.1016/j.im.2016.06.005 


Sahin, A. (2017). The Effects of Test Length and Sample Size on Item 
Parameters in Item The Effects of Test Length and Sample Size on Item 
Parameters in Item Response Theory,. 
https: //doi.org/10.12738 /estp.2017.1.0270 


Sahin, A., & Anil, D. (2017). The Effects of Test Length and Sample Size on 
Item Parameters in Item Response Theory , 321-335. 
https: //doi.org/10.12738 /estp.2017.1.0270 


SBMPTN. (n.d.). Ketentuan Umum SBMPTN. Retrieved from 
https://ltmpt.ac.id/? mid—8 


Steven P. Reise, Andrew T. Ainsworth, and M. G. H. (2018). Item Response 
Theory Fundamentals, Applications, and Promise in Psychological 
Research, 8(1), 60-64. https://doi.org/10.1177/0956797611401752 


Steyer, R. (2015). Classical (Psychometric) Test Theory. International 
Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition 
(Second Edition, Vol. 3). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08- 
097086-8.44006-7 


Stone, M. (2015). The Effect of Sample Size for Estimating Rasch/IRT 
Parameters with Dichotomous Items, (February 2004). 


Tate, R. L. (1994). Factors Which Influence Precision of School-Level IRT 
Ability Estimates, 31(1), 1-15. 


Thissen, D., & Wainer, H. (2001). Test scoring. (D. Thissen & H. Wainer, 
Eds.), Test scoring. Mahwah, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates 
Publishers. 


Thompson, N. a. (2009). Ability estimation with item response theory. 
Assesment Systems Corporation, 1-11. Retrieved from www.assess.com 


Wheadon, C. (2013). The effect of sample size on item parameter estimation 
for the partial credit model Qingping He, 1(3). 


Wiberg, M., & Wiberg, M. (2004). CLASSICAL TEST THEORY vs . ITEM 
RESPONSE THEORY An evaluation of the theory test in the Swedish 
driving-license test, (50). 


Xu, T., & Stone, C. A. (2012). Using IRT trait estimates versus summated 
scores in predicting outcomes. Educational and Psychological 
Measurement, 123), 453-468. 


Zaman, A., & Ali, A. (2008). Students Ranking , Based on their Abilities on 
Objective Type Test : Comparison of CTT and IRT, (November), 19-21. 


